AL JIN 
(Jin) 
Surah ke-72 
28 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 





1. Q Katakanlah (Muhammad): "Telah 
diwahyukan kepadaku bahwasanya: telah 
mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Qurān), 
lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Al Qurān yang menakjubkan, 

2. (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang 
benar, lalu kami beriman kepada Al Qurān. Dan 
kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan 
seseorangpun dengan Tuhan kami, 

3. dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan 
kami, Dia tidak mempunyai isteri dan tidak (pula) 
mempunyai anak. 

4. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal di 
antara kami selalu mengatakan (perkataan) yang 
melampaui batas terhadap Alloh, 

5. dan sesungguhnya kami mengira, bahwa 
manusia dan jin itu tidak akan mengatakan 
perkataan yang dusta terhadap Alloh. 

6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki 
dari manusia meminta perlindungan kepada 
beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) 
menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat. 

7. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka 
sebagaimana persangkaan kamu (manusia), bahwa 
Alloh sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang 
pun, 

8. dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba 
mengetahui (rahasia) langit, maka kami 


mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat 
dan panah-panah api, 


9. dan sesungguhnya kami dahulu dapat 
menduduki beberapa tempat di langit itu untuk 
mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi 
sekarang, barang siapa yang (mencoba) 
mendengar-dengarkan (berita seperti itu) tentu 
akan menjumpai panah api (atau meteor) yang 
mengintai (untuk membakarnya). 

10. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui 
(dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan 
yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah 
Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi 
mereka. 





Suratul Jin 


A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


Pa 2 a aa A a w Zj KT -< y Ku Sa P A >A 
s D x . . w 
Al- kami telah sungguh lalu mereka j dari sekum- mendengar- bahwa- kepa- diwah- kata- 
Qurān mendengar kami berkata pulan kan sanya daku yukan kanlah 
Qul Ghiya ilayya annahus tama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami`nā qur-ānan 
AN ee D 2 >> Poa 
O i 45 A O` 
O i; 5 a EU i d ga OG 
sese- dengan Tu- kari dan kepa- maka kami jalan yang kepa- ia memberi menak- 
2 orang | han kami menyekutukan tidak danya beriman benar da petunjuk 1 jubkan 
'ajaba (1) Yahdi ilar rusydi fa-āmannā bih walan nusyrika birabbina ahada (2) 
A 
AK Z KA Z2 7 are 2 Vor A YOL sire 
adalah dan bah- anak/ dan teman/ Dia tidak Tuhan kebe- Maha- dan bah- 
wasanya 3 beranak tidak istri ambil kami saran tinggi wasanya 
Wa-annahi ta'ala jaddu rabbinā mattakhadza shahibataw wala waladā (3) Wa-annahū kana 
ZN a z z OLUN 42 ra. AA 
IN i 3 ÉE GG; Al de Efira J ju 
-e - 
manusia akan me- tidak bah- kami dan sung- melam- Alloh atas/ orang menga- 
ngatakan wa mengira guh kami 4 paui batas terhadap bodoh kami takan 


Wa-annā zhananna al lan taqūlal insu 


Ea Kis C OREP 


yaqūlu safihuna `alal lāhi syathathā (4) 


DIa Pa 


z S 2? 
Jbz O9 ga A Jl odh 


kepada be- mereka minta manusia dari T beberapa ada- dan bah- dusta Alloh atas /ter- dan 
berapa laki-2 perlindungan antara orang laki-2 lah wasanya 5 hadap jin 
waljinnu `alal lāhi kadzibā (5) Wa-annahu kana rijālum minal insi ya`ūdzūna birijālim 

Z 1 >l 2821 1s i AF e Prr sa 1 v 
as a ol ab tS C a las, aa e NS 
akan mem- tidak bah- persangka- sebagai- mereka Aj bahwa kedurha- maka mereka jin dari / di 
bangkitkan wa ankalian mana mengira mereka 6 kaan menambah antara 


minal jinni fazādūhum rahaqā (6) Wa-annahum zhannū kamā zhanantum al lay yab`atsal 


AN PR ` 
PZA 2 412 Ai T4 Med brz he Z Aw 
DA b ee Da d E O al 
penja- dipenuhi maka kami langit kami meraba- dan bahwa se- Alloh 
gaan mendapatinya raba /intip kami 7 orang 
lāhu ahada (7) Wa-annā lamasnas sama-a fawajadnāhā muli-at ħarasan 
2/7 BI Pa P aa, KA 372 ON DEAA Z> 7 
° ) cl ri . y f A CA) P 
o~ Z z k= Aaw LIS ) uai ISA A 
maka ba- untuk men- tempat-2 darinya kami adalah dan bah- dan suluh api sangat/ 
rang siapa dengarkan duduk (di langit) duduk kami wa kami 8 yang menyala keras 
syadidaw wa-syuhubā (8) Wa-annā kunnā naq'udu minhā maqā`ida lissam' famay 
P. La ~ or A 57 PEA 2g 
ie F COUR ie bsn 
2) PAA (CSTN y Lis A) é A iz NY Da 
dike- apakah ke- kami me- ti- dan bah- meng- suluh api bagi- iamen- seka- ia mende- 
hendaki burukan ngetahui dak wakami 9 intai yang menyala nya dapati rang ngarkan 
yastami'il āna yajid lahū syihābar rashadā (9) Wa-annā lā nadri asyarrun urida 
l >A M g: orz AN Yar spa > A se . 2r 
a i Q) : 
ophaal Ee 55 Q) Ip wo E AN d ya 
jin-jin sebagi- dan bah- pemimpin/ Tuhan pada meng- atau- bumi di bagi 
yang saleh ankami wakami 10 kebaikan mereka mereka hendaki kah orang 


biman fil ardhi am arada bihim rabbuhum rasyadā (10) Wa-annā minnash shalihana 


A r Pa P 


Z >% -4 2 GAN 72A Tz 11. Dan sesungguhnya di antara kami ada 
ma o ol EÍ é; OG ghb E Leg A aoe 


sebagian jin yang saleh dan ada pula sebagian jin 

kami tidak bah- kamime- dan bah- berbeda- jalan- adalah demi- tidak dan sebagian yang tidak saleh. Adalah kami menempuh jalan 
melemahkan wa nyangka wakami 11 beda jalan kami kian dari kami yang berbeda-beda. 

wa-minnā dūna dzālik kunnā tharā-iqa qidadā (11) Wa-annā zhanannā al lan nu'jizal 12. Dan sesungguhnya kami telah menduga, 

bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri 

A A N (dari kekuasaan) Alloh di muka bumi dan tidak 


Ka per ete a A ar a 
Sl ban Li Ei O da KA Y! 3 al (pula) dapat lari melepaskan diri (dari)-Nya. 


13. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar 


pe- kami men- tat- dan bah- berlari kalian mele- dan muka di Alloh : 2 : ; 
tunjuk dengar kala wa kami 12 mahkan-Nya tidak bumi petunjuk (Al Qurān), kami beriman kepadanya. 
lāha fil ardhi walan nu`jizahū harabā (12) Wa-annā lammā sami`nal huda Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka 


tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. 
A] 14. Dan sesungguhnya di antara kami ada 


AN de Pp D P Ta AL wr A Dir 
E Y; A Pa KAP Mo dp Ca ke PE Lil sebagian jin yang taat (yakni jin Islam) dan ada 


ya (pula) orang-orang yang menyimpang dari 
kedur- dan pengu- ia takut maka a ia beri- maka ba- dengannya/ kami kebenaran. Barang siapa yang yang taat (dalam 
13 hakaan tidak rangan tidak Tuhannya ma rang siapa kepadanya beriman ` 


agama Islam), maka mereka itu benar-benar telah 
memilih jalan yang lurus. 

15. Adapun orang-orang yang menyimpang dari 
D 22 2 


WI > a D a ZA a K AE kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakar bagi 


āmannā bih famay yu“mim birabbihi falā yakhāfu bakhsaw walā rahaqā (13) 


neraka Jahannam. 


maka me- ia pa- maka ba- jin-jin menyim- dan dari jin-jin sebagi- dan bah- 16. Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap 
reka itu tuh rangsiapa pang dari kebenaran kami yang patuh an kami wa kami berjalan lurus di atas jalan itu (yakni agama Islam), 
Wa-annā minnal muslimūna waminnal qāsithūn faman aslama fa-ula-ika pasti Kami akan beri minum mereka air yang cukup 


(atau rezeki yang berlimpah). 


AN ig” brr 2 WZA Late a seg P # A AA 17. Dengan (cara) itu Kami hendak menguji 
Wa peran; KE Spul Ar Ia, pea mereka. Dan barang siapa yang berpaling dari 


peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan- 


kayu untuk neraka maka mere- orang-2 menyim- dan pemimpin / ja- mereka 
15 bakar Jahanam ka adalah pang dari kebenaran adapun 14 lan yang lurus menuju Nya ke dalam azab yang amat berat. 
taharrau rasyadā (14) Wa-ammal qāsithūna fakānū lijahannama hathaba (15) 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah 


kepunyaan Alloh. Maka janganlah kamu 
AA 2 ES X >A AAN „2> A | P 4 17 x AE K seseorangpun di dalamnya selain 
aal Q mms a de lyla gols | Alon. 
An a 19. Dan bahwasanya tatkala hamba Alloh 
(Muhammad) berdiri menyembah-Nya (dalam 
melaksanakan salat), jin-jin itu berdesak-desakan 
mengerumuninya. 


untuk Kami beri melimpah air pasti Kami beri jalan atas mereka dan bah- 
cobaan mereka 16 minum mereka itu tegak wa jika 
Wa-allawis taqama `alath thariqati la-asqaināhum ma-an ghadaqā (16) Linaftinahum 


E 20. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya 
trz Hz 217 A 27 vr Z en s men i 
D 2 yembah Tuhanku dan aku tidak 
PO a Glic aS A) > e S O9 A2 


Z2 P mempersekutukan seseorangpun dengan-Nya". 
dan bah- sukar/ azab Dia akan me- Tuhan- peri- dari ia ber- danba- pada- 21. Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa 
wasanya 17 berat masukkannya nya ngatan paling rang siapa nya mendatangkan sesuatu kemudaratanpun 


fih wamay yu'ridh “an dzikri rabbihi yasluk-hu `adzāban sha`adā (17) Wa-annal kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan". 


22. Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali 
y 


d Aor í be pa 2A 27 3 / y? tidak ada seorangpun dapat melindungiku dari 
al AE ‘6 ú a 9 |J al E Ig Ío a Jora) | (azab) Alloh dan sekali-kali aku tiada akan 
Alloh hamba ber- tat- dan bah- seseorang/ Alloh be- kalian maka milik masjid-2 memperoleh tempat berlindung selain daripada- 


diri kala wasanya 18 sesuatu serta menyeru jangan Alloh itu Nya". 


masajida lillahi falā tad`ū ma`al lāhi aħadā (18) Wa-annahū lamma qama `abdul lāhi 


A 2 Aky PUEA a xi ES RS Per. ED 
Jl N; go leol Li Kn OTa BA WK iges 
aku dan Tu- aku me- sungguh kata- berke- atasnya adalah hampir ia me- 


sekutukan tidak hanku nyeru hanyalah kanlah 19 rumun mereka mereka nyeru-Nya 
yad`ūhu kada yakūnūna `alaihi libadā (19) Qul innamā ad`ū rabbi wala usyriku 


p 2A AN P PADA 2r A) A l mer gi 2A ANN PERA 

2. - A w w Eg 2 ERA -” p 
@ K pú Ho 

áa PO K Y; Ray Ga a 

sungguh kata- pemimpin/ dan mudarat/ bagi aku ti- sungguh kata- seseorang/ dengan- 


aku kanlah 21 kemanfaatan tidak bahaya kalian kuasa dak aku kanlah 20 sesuatu Nya 
bihi aħadā (20) Qul inni lā-amliku lakum dharraw wala rasyadā (21) Qul innī 


E O CE a a a a a 


g NE 
penyam- kecu- tempat lari/ selain- dari akumen- dan seseorang/ Alloh dari melina: tidak 
paian ali 22 berlindung Nya dapatkan tidak sesuatu dungiku dapat 


lay yujirani minal lāhi aħaduw walan ajida min dūnihī multaħadā (22) Illa balagham 


la sr A s3811 a 
e Ea e a aa a Al G 


Jahanam api/ bagi- maka dan Ra- Alloh mendur- danba- dan risalah-Nya/ Alloh dari 
neraka nya sungguh sul-Nya hakai rang siapa amanah-2-Nya 
minal lāhi wa risālātih wamay ya`shil lāha warasūlahū fa-inna lahū nara jahannama 





23. Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan 
(peringatan) dari Alloh dan risalah-Nya. Dan barang 
siapa mendurhakai Alloh dan Rasul-Nya maka 
sesungguhnya baginya neraka Jahanam, mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. 

24. Sehingga apabila mereka melihat azab yang 
diancamkan kepada mereka, maka mereka akan 
mengetahui siapakah yang lebih lemah 
penolongnya dan lebih sedikit dalam jumlah. 

25. Katakanlah: " aku tidak mengetahui, apakah 
azab yang diancamkan kepadamu itu dekat 
ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) 
azab itu masa yang panjang?". 

26. (Dia adalah Tuhan) Yang Maha Mengetahui 
yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada 
seorangpun tentang yang gaib itu. 

27. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka 
sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga 


(atau malaikat) di depan dan di belakangnya. 

28. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya 
rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah 
Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi 
apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung 
segala sesuatu satu persatu. 





LOS ATAN ES PES / PAA 7 mys Gr) & ZA A Aa M 
. - > D 
Sye oey L b l s> g9 li 2 g> 
maka mereka mereka dijanji- apa mereka apabila/ sehing- selama- di da- mereka 
akan mengetahui kan/diancam yang melihat tatkala ga 23 lamanya lamnya kekal 
khalidina fiha abadā (23) Ĥattā idzā ra-au mā yū`adūna fasaya`lamūna 
Laa OB Aa aay 
ar 2 o B 2 K 2o- ye OO 
apakah aku me- tidak kata- bilangan dan lebih penolong/ lebih siapa 
dekat ngetahui kanlah 24 £ sedikit pembantu lemah yang 
man adh`afu nāshiraw wa-aqallu `adadā (24) Qul in adri aqaribum 
ee O E E E 
WG E m IS IA G) pa A Ia 
maka yang Maha masa yang Tuhan- bagi- menja- atau- kalian dijanji- apa 
tidak gaib Mengetahui 25 panjang ku nya dikan kah kan/diancam (azab) 


mā tū`adūna am yaj'alu lahū rabbi amadā (25) `ālimul ghaibi falā 


A Dn D TO Oua P o O O A KA 
D J yay OA ES % L Ne de de pa 
maka sesung- rasul dari Dia siapa sese- kegaib- atas Dia mene- 
guhnya Dia meridai yang a 26 orang an-Nya rangkan/ 
yuzh-hiru `alā ghaibihi aħadā (26) Illa manir tadhā mir rasūlin fa-innahū 

Aka on Sa ON z ort or PER 
DA a Is Ca G 
|g O A ae ay A ON NS OVO] 
mereka telah sung- bah- karena Dia pengintai/ bela- dan hadap- antara dari menja- 
sampaikan guh wa ingintahu 27 penjaga kangnya dari annya lankan 


yasluku mim baini yadaihi wamin khalfihi rashada (27) Liya`lama `an qad ablaghū 


AN EIA TA f PP To 
lac s K sa a © D 2 gdy 
bilangan/sa- se- tiap-tiap/ dan Dia di sisi A dan Dia Tuhan 


28 tupersatu suatu segala menghitung mereka dap apa meliputi mereka 
risālāti rabbihim wa-ahatha bima ladaihim wa-ahsha kullā syai-in `adadā (28) 


amanah/ 
risalah 


